KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 
KOTA SUBULUSSALAM 


SURAT PERNYATAAN 

Nomor 165.1/SDM.06.7-SY/1175/KIP-Kot/IV/2019 

HUBUNGAN KELUARGA ATAU SANAK SAUDARA ANGGOTA KIP 
KOTA SUBULUSSALAM DENGAN CALON PESERTA PEMILU, PESERTA PEMILU, 

DAN/ATAU TIM KAMPANYE 

Dengan ini kami menerangkan bahwa : 


1 NAMA 

Asmiadi 

JABATAN 

Ketua Komisi independen Pemilihan Kota Subulussalam 

HUBUNGAN 

Memiliki hubungan darah dengan Ardiyanto.SE (Adik 
Kandung), yang merupakan Caleg Partai Aceh, Dapil 2 
Kota Subulussalam nomor urut 1. 

2 NAMA 

Arman Bako 

JABATAN 

Anggota Komisi independen Pemilihan Kota 

Subulussalam 

HUBUNGAN 

Memiliki hubungan darah dengan Safrizal Bako.S.H 
(Adik Kandung), yang merupan Caleg Partai Hanura, 
Dapil 9 Nomor urut 5. 

3 NAMA 

Sahatta 

JABATAN 

Anggota Komisi independen Pemilihan Kota 

Subulussalam 

HUBUNGAN 

Memiliki hubungan darah dengan Usman kahar 
(Sepupu), yang merupakan Caleg Partai Golkar, Dapil 3 
Kota Subulussalam nomor urut 1 

4 NAMA 

YAHYA 

JABATAN 

Anggota Komisi independen Pemilihan Kota 

Subulussalam 

HUBUNGAN 

Memiliki hubungan darah dengan Rasumin, SE 
(Keponakan), yang merupakan Caleg Partai PAN, Dapil 4 
Kota Subulussalam nomor urut 3. 

5 NAMA 

SHOFYODIN M 

JABATAN 

Anggota Komisi independen Pemilihan Kota 

Subulussalam 


HUBUNGAN 








Demikian pernyataan ini kami buat, sebagai bukti keterbukaan kami dalam menjaga 
Integritas dan Independensi kami selaku penyelenggara Pemilu Tahun 2019. 


1 ASMIADI, SKM 

2 SAHATTA 

3 SHOFYODIN. M 

4 YAHYA 

5 ARMAN BAKO 


Subulussalam, 23 April 2019 


KETUA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 








